KISI-KISI  UJIAN  SEKOLAH  BERSTANDAR  NASIONAL 
SEKOLAH  MENENGAH  ATAS  /  MADRASAH  ALIYAH 
TAHUN  PELAJARAN  2018/2019 


Mata  Pelajaran 
Kurikulum 
Program  Studi 


Bahasa  Jerman 

2013 

IBB 


Level  Kognitif 

Lingkup  Materi 

Membaca 

Kosa  Kata  dan  Ungkapan 

Unsur  Kebahasaan 

Pengetahuan  dan  Pemahaman 

•  Mengidentifikasi 

•  Menentukan 

•  Menunjukkan 

Peserta  didik  dapat  menentukan 
informasi  secara  explisit  pada  teks 
diskriptif  sederhana/teks  khusus 
(pesan  singkat/percakapan, 
surat/email,  pengumuman, 
pemberitahuan,  undangan,  iklan, 
tabel,  grafik,  formulir,  kartu  identitas, 
daftar  menu,  tiket  perjalanan, 
lagu/puisi)  dan  gambar  terkait 
Kennenlernen,  Schulleben, 
Familienleben  (Familienmitglieder 
Probléme  in  der  Famílie,  Haustiere, 
Berufe),  Alltagsleben  (Einkaufen, 

Essen  und  Trinken,  Kleidung, 

Wohnung,  Tagesablauf),  Freizeit 
( Freizeitbeschäftigung,  Hobby, 
Verabredung)  dan  Reise 

Peserta  didik  dapat  mengidentifikasi 
kosa  kata  dan  ungkapan  komunikatif 
terkait  topik  : 

Kennelernen,  Schulleben, 

Familienleben  ( Familienmitglieder, 
Probléme  in  der  Famílie,  Haustire, 
Berufe),  Alltagsleben  (Einkaufen, 

Essen  und  Trinken,  Kleidung, 

Wohnung,  Tagesablauf),  Freizeit 
( Freizeitbeschäftigung,  Hobby, 
Verabredung)  dan  Reise 

Peserta  didik  dapat  mengidentifikasi 
unsur  kebahasaan: 

-  Kala  :  Präsens,  Perfekt, 

Präteritum  ( haben ,  sein ) 

-  Verben 

-  Nomen  ( Singulár ,  Plurál) 

-  Artikel 

-  Konjungation 

-  Verneinung 

-  Zahlen 

-  Nominativ,  Akkusativ,  Dativ 

-  Personalpronommen 

-  Possessivartikel  im  Nominativ 
und  im  Akkusativ 

-  Präpositionen 

-  Adverb 

-  Konjunktionen  :  aber,  denn , 
und  oder,  sondern,  deshalb 
trotzdem 

-  Adjektiv,  Komparation 

-  Sätze  (Aussagesatz, 

Fragesatz,  Imperativsatz ) 

-  Frageworter 

-  Modalverben 

Kisi-Kisi  USBN  SMA/MA  Tahun  2018/2019 


I  1 


Level  Kognitif 

Lingkup  Materi 

Membaca 

Kosa  Kata  dan  Ungkapan 

Unsur  Kebahasaan 

Aplikasi 

Peserta  didik  dapat  menentukan 

Peserta  didik  dapat  menerapkan  kosa 

Peserta  didik  dapat  menerapkan  unsur 

•  Mengartikan 

makna  kata,  sinonim/antonim  darí 

kata  dan  ungkapan  komunikatif  : 

kebahasaan  : 

•  Menggunakan 

kata  yang  terdapat  pada  teks 

-  menyapa  dan  berpamitan 

-  Kala  :  Präsens,  Perfekt, 

•  Menerapkan 

deskriptif  sederhana  dan  teks  khusus 

mengucapkan  terima  kasih  dan 

Präteritum  (hab en,  sein) 

(pesan  singkat,  surat/email, 

meminta  maaf 

-  V erb  en 

percakapan,  pengumuman, 

-  memperkenalkan  diri  dan  orang  lain 

-  Nomen  (Singulár,  Plurál) 

pemberitahuan,  undangan,  iklan, 

-  mengungkapkan  pendapat 

-  Artikel 

lagu/puisi)  terkait  topik 

-  mengungkapkan  permintaan/ 

-  Konjugation 

Kennenlernen,  Schulleben, 

permohonan  (eine  Bitte 

-  Verneinung 

Familienleben  (Familienmitglieder, 

formulieren) 

-  Zahlen 

Probléme  in  der  Famílie,  Haustiere, 

-  menghargai  kinerja  yang  baik 

-  Nominativ,  Akkusativ,  Dativ 

Berufe),  Alltagsleben  (Einkaufen, 

-  ucapan  selamat 

-  Personalpronommen 

Essen  und  Trinken,  Kleidung, 

-  mengajak 

-  Possessivartikel  im  Nominativ 

Wohnung,  Tagesablauf),  Freizeit 

-  melarang 

und  im  Akkusativ 

( Freizeitbeschäftigung,  Hobby, 

-  meminta  ijin 

-  Präpositionen 

Verabredung)  dan  Reise. 

-  usulan 

-  persetujuan,  ketidaksetujuan 

-  harapan  atau  doa 

-  menyatakan  keharusan,  himbauan, 
kemampuan,  memberi  instruksi 

-  memberi  tahu  dan  menanyakan 
fakta,  perasaan  dan  sikap  meminta 
dan  menawarkan  barang  dan  jasa 

terkait  topik: 

Kennenlernen,  Schulleben, 
Familienleben  ( Familienmitglieder, 
Probléme  in  der  Famílie,  Haustiere, 
Berufe),  Alltagsleben  (Einkaufen, 

Essen  und  Trinken,  Kleidung, 

Wohnung,  Tagesablauf),  Freizeit 
( Freizeitbeschäftigung,  Hobby, 
Verabredung)  dan  Reise. 

-  Adverb 

-  Konjunktionen  :  aber,  demm, 
und  oder,  sondern,  cleshalb 
trotzdem 

-  Adjektiv,  Komparation 

-  Sätze  (Aussagesatz, 

Fragesatz,  Imperativsatz) 

-  Fragewôrter 

-  Modalverben 

Kisi-Kisi  USBN  SMA/MA  Tahun  2018/2019 


12 


Level  Kognitif 

Lingkup  Materi 

Membaca 

Kosa  Kata  dan  Ungkapan 

Unsur  Kebahasaan 

Penalaran 

•  Menganalisis 

•  Menginterpretasi 

•  Menyimpulkan 

•  Menyusun 

•  Menentukan 

•  Menerjemahkan 

Peserta  didik  dapat 

-  menentukan  informasi  secara 
implisit  dari  teks 

-  menyimpulkan  isi  teks 

pada  teks  deskriptif  sederhana,  teks 
khusus  (pesan  singkat,  percakapan, 
surat/email,  pengumuman, 
pemberitahuan,  undangan,  iklan, 
tabel,  grafik,  formulir,  kartu  identitas, 
daftar  menu,  tiket  perjalanan, 
lagu/puisi)  dan  gambar  terkait  topik 
Kennenlernen,  Schulleben, 
Familienleben  (Familienmitglieder, 
Probléme  in  der  Famílie,  Flaustiere, 
Berufe),  Alltagsleben  (Einkaufen, 

Essen  und  Trinken,  Kleidung, 

Wohnung,  Tagesablauf)  Ereizeit 
( Freizeitbeschäftigung,  Hobby, 
Verabredung )dan  Reise. 

Peserta  didik  dapat  menginterpretasi 
kalimat/ungkapan  komunikatif  pada 
teks  deskriptif  sederhana,  teks  khusus 
(pesan  singkat,  percakapan, 
surat/email,  pengumuman, 
pemberitahuan,  iklan,  undangan) 
terkait  topik  Kennenlernen, 

Schulleben,  Familienleben 
( Familienmitglieder ,  Probléme  in  der 
Famílie,  Haustiere,  Berufe ), 
Alltagsleben  ( Einkaufen ,  Essen  und 
Trinken,  Kleidung,  Wohnung, 
Tagesablauf),  Freizeit 
( Freizeitbeschäftigung,  Hobby, 
Verabredung )  dan  Reise. 

Peserta  didik  dapat: 

-  menganalisis  unsur  kebahasaan 
pada  teks  deskriptif  sederhana, 
teks  khusus  (pesan  singkat, 
percakapan,  surat/email, 
pengumuman,  pemberitahuan, 
undangan,  iklan) 

-  menyusun  kata  menjadi 
kalimat/kalimat  menjadi 
paragraf 

-  menulis  kalimat  atau  beberapa 
kalimat  sederhana 

terkait  topik: 

Kennenlernen,  Schulleben, 
Familienleben  ( Familienmitglieder , 
Probléme  in  der  Famílie,  Haustiere, 
Berufe),  Alltagsleben  ( Einkaufen , 

Essen  und  Trinken,  Kleidung, 

Wohnung,  Tagesablauf) 

Freizeit  ( Freizeitbeschäftigung, 

Hobby,  Verabredung)  dan  Reise. 

Kisi-Kisi  USBN  SMA/MA  Tahun  2018/2019 


13 


